WikipediA 


Bahasa Karakalpak 


Karakalpak merupakan sebuah bahasa Turkik yang 
banyak dituturkan di Karakalpak di Karakalpakstan 
(Uzbekistan) , juga Bashkir dan Nogay. Suku Karakalpak 
yang tinggal di viloyatlar di Uzbekistan menuturkan 
dialek Uzbek lokal. 


Daftar isi 

Distribusi geografi 

Status resmi 
Dialek 

Catatan 
Pranala luar 


Distribusi geografi 


Karakalpak banyak dituturkan di Republik Otonomi 
Karakalpakstan di Uzbekistan . Sekitar 2.000 orang di 
Afganistan menuturkan Karakalpak dan sejumlah kecil di 
bagian lain Rusia, Kazakhstan , Turki, dan bagian lain 
dunia menuturkan Karakalpak. 


Status resmi 

Karakalpak memiliki status resmi di Republik Otonomi 
Karakalpakstan. 


Dialek 

Etnolog mengenali dua dialek Karakalpak: Timurlaut dan 
Tenggara. Menges adalah kemungkinan dialek ketiga 
yang dituturkan di Lembah Fergana . 



Karakalpak 

Qaraqalpaq tili, K,apaK,annaK, tm/im 

Dituturkan di 

Uzbekistan, Kazakhstan, 
Afganistan, Rusia 

Wilayah 

Karakalpakstan 

Penutur 

412,000 (1993) {tidak 

bahasa 

tercantum tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Altaik? 

■ Turkik 

■ Kypchak 

■ Kypchak-Nogay 

■ Karakalpak 

Status resmi 

Bahasa 

Uzbekistan (Karakalpakstan 

resmi di 

adalah wilayah resmi) 

Kode bahasa 

ISO 639-2 

kaa 

ISO 639-3 

C? 

kaa 

Peta yang memperlihatkan lokasi Karakalpak (merah) 

di Uzbekistan 


Catatan 


Menges, Kari H. (1947). Qaraqalpaq Grammar. Momingside Heights, New York: King's Crown Press. 
Johanson, Lars and Csato, Eva Agnes (1998). The Turkic Languages. London: Routledge. 

Pranala luar 





























■ Ethnologue report for Karakalpak (http://www.ethnologue.c 

om/show_language.asp?cocle=kaa) 

■ First web-studio of Karakalpakstan (http://www.bek23.bos. r 

u/) 


irff Wikipedia juga 
' mempunyai edisi 
Bahasa Karakalpak 


Diperoleh dari " https://id.wi kipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Karakalpak&oldid=13343071 " 


Halaman ini terakhir diubah pada 24 November 2017, pukul 07.50. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons ; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 















